WikipediA 

Bahasa Jakun 


Bahasa Jakun adalah salah satu bahasa dari rumpun 
bahasa Melayu-Polinesia yang dituturkan Malaysia, 
tepatnya di Semenanjung MelayuJ 2 ' Penuturnya 
berjumlah lebih dari 27 000 orang yang tinggal di pesisir 
timur dan di pedalaman semenanjung, di sekitar Sungai 
Pairang, dalam wilayah yang bertebar dari Pekan di 
Pahang sampai ke Sri Gading di daerah Segamat, Muar 
dan Ledang di JohorJ 1 ^ Mereka juga disebut Djakun, 
Jakoon, Jaku’d, Jakud’n atau Orang HuluJ 3 ^ 

Bahasa Jakun termasuk dalam kelompok bahasa Melayu. 

Catatan kaki 


1 a a b Ethnologue.com (http://www.ethnologue.co 
m/show_language.asp?code=jak) 

2. A Multitree Project Multitree.linguistlist.org (http:// 
multitree.org/codes/jak.html) 

3. A Language-archives.org (http://www.language-ar 
chives.org/item/oai:ethnologue.com:jak) 


Bahasa Jakun 


Dituturkan di Malaysia 

Wilayah Johor 

Pahang 

Penutur 27.448W (tidak tercantum 

bahasa tanggal) 

Rumpun Austronesia 

bahasa 

■ Melayu-Polinesia (MP) 
■ Melayu-Sumbawa 
■ Utara dan Timur 
- Melayik 
■ Melayu 
■ Bahasa Jakun 


Kode bahasa 
ISO 639-3 jak 


Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Jakun&oldid=14286609" 


Halaman ini terakhir diubah pada 15 Oktober 2018, pukul 13.44. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 





































